MATERI KHUTBAH JUMAT 
BAHASA INDONESIA 


SABAR 
SHALAT 


KUNCI HADAPI UJIAN HIDUP 


Ustadz Habib El-sibghoh 


www.dakwah.id 
PUSAT MATERI KAJIAN, CERAMAH, DAN KHUTBAH 


Info berlangganan: 
0895-3359-77322 


G @dakwahid 
@igdkwh 


GRATIS 


Ingin berlangganan 
materi khutbah Jumat? 


Silakan simpan nomor ini 


di HP Anda: 
0895-3359-773-22 


Kemudian kirim chat 
WhatsApp nomor 


tersebut. 


Atau buka link ini: 


www.dakwah.id 


MATERI KHUTBAH JUMAT 


SABAR & SHALAT 
KUNCI HADAPI UJIAN HIDUP 


Pemateri: Ustadz Habib El-Sibghoh 
(Redaksi Penerbit Zaduna) 


SEA SIG ALI Kg OLI A3 Ja OB JA el ah Ad 
NA VE IA ol Biar NB gag MAN da3 OLI Ja 
KA ia Mt 5 Ketih AH EN 335 201 

It SJ ewean AA 


LE) aa JI es ala Ja SI SBI Jasa Je Ita Ie 


P 


9 
N 3 
X 


“. 


GA BI 6 JL JB OB GIS Ll - SE si TE dl Se 
PAN Sia Opa & Tni 3328 Ip 8 Is AN GA Ia 
Ge EA Ai Eu basa Sl: sat dag ade Jo Iis J3 


La 


dag El as dl HI IE abs 


www.dakwah.id 


Jamaah shalat Jumat rahimani warahimakumullah 


Segala puji bagi Allah subhanahu wata'ala yang telah menciptakan 
penyakit dan penawarnya. Zat yang memberikan kita nikmat sehat, 
kuat, dan kesempatan sehingga kita masih bisa melakukan amal 
ketaatan kepada-Nya. 


Shalawat berbingkai salam semoga senantiasa tercurahkan kepada 
baginda Nabi Muhammad shallallahu “alaihi wasallam, keluarganya, 
shahabatnya, tabiin dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang 
senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau hingga hari kiamat. 


Di sini khatib mewasiatkan wasiat takwa, khususnya kepada diri khatib 
pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Karena takwa adalah 
bekal terbaik yang dapat mengantarkan kita kepada kenikmatan abadi 
di janah Allah kelak. 


Jamaah shalat Jumat rahimani warahimakumullah 


Ujian dan cobaan dalam hidup akan terus datang silih berganti. 
Bagaikan ombak di samudra yang tidak ada henti. Ia datang dengan 
bertubi-tubi. Ketika kita telah melewati ombak yang pertama, maka 
ombak yang kedua pun akan segera menyusul. Oleh karena itu, 
perlindungan terbaik dalam menghadapi segala macam ujian tersebut 
adalah perlindungan dari Allah subhanahu wata'ala. 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, hadits hasan sahih 
riwayat at-Tirmidzi nomor 2516, 


SINI IR SAS AI Bas DEAL AN BSN DK Sel GI DE 6 
sera Dikin Je ea Sae PN SI TN AAL Sat Elsa IS, Al JluG 


| 5 24 « s1 - @ - - - 2 s1 
Y 3 bag pe Daan ON JPN AAEN Ol SO AN  S cea I Ios 
“Wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. 


Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka 
engkau akan mendapati-Nya di hadapanmu. Jika engkau memohon, 


www.dakwah.id 


mohonlah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah 
pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, bahwa seandainya seluruh umat 
berkumpul untuk memberi suatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak 
akan dapat memberi manfaat kepadamu, kecuali dengan sesuatu yang 
telah ditetapkan Allah untukmu. 


Sebaliknya, jika mereka berkumpul untuk menimpakan suatu kemudaratan 
kepadamu, maka mereka tidak akan dapat menimpakan kemudaratan 
kepadamu, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. 
Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. 


Jamaah sekalian, kita selaku seorang hamba, meskipun telah diberikan 
kedudukan, kekuatan, dan kekuasaan, tetap saja kita tak mampu dan 
lemah untuk mendatangkan manfaat serta menolak bahaya dari diri 
kita sendiri. Oleh karena itu, kita wajib meminta tolong kepada Allah 
subhanahu wata'ala semata untuk kebaikan agama dan dunia kita. 


Jamaah shalat Jumat rahimani warahimakumullah 
Allah subhanahu wata'ala memerintahkan kepada kita untuk memohon 


pertolongan dengan sabar dan shalat. Allah subhanahu wata'ala 
berfirman, dalam al-Ouran Surat al-Bagarah ayat 45, 


Gas Je VI 55) Ae ph Kata, 
“Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Dan 
(shalat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. 


Allah subhanahu wata'ala juga berfirman, dalam Surat al-Bagarah ayat 
133 


Gaal! aa Otak ASN Insta al Gaal EU 
“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) 
dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar." 


Dalam Tafsir al-Mukhtashar dijelaskan, “Mintalah pertolongan dalam 
menghadapi segala situasi yang berkaitan dengan masalah agama dan 
dunia kalian dengan kesabaran dan shalat yang dapat mendekatkan dan 
menghubungkan diri kalian dengan Allah. Maka Allah akan menolongmu 


3 


www.dakwah.id 


dalam mengatasi setiap kesulitan yang menderamu. Sesungguhnya, shalat 
itu benar-benar sulit dan berat, kecuali bagi orang-orang yang tunduk 
serta patuh kepada Rabb mereka.” 


Sabar dan Shalat Sebagai Penolong 


Pertama: Sabar 


Jamaah shalat Jumat rahimani warahimakumullah 


Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah berkata, “Allah 
memerintahkan agar kita meminta pertolongan dalam setiap hal 
dengan bersabar dalam menghadapinya. Seorang hamba jika bersabar 
dan menunggu keberhasilan yang Allah berikan, maka niscaya masalah 
yang dihadapinya akan menjadi ringan. Jika kita mendapat suatu 
musibah, maka kita butuh bersabar dalam menghadapinya.” 


Bersabarlah, dan peganglah janji Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
dalam sabda beliau, hadits riwayat Ahmad nomor 2800, 


al Ra ah AN aa 0 ka ap Oh 
“Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan 


kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Dan sesudah 
kesulitan itu akan datang kemudahan. 


Sabar menjadi sebab datangnya pertolongan Allah dari berbagai 
penderitaan dan musibah. Para ulama menjelaskan bahwa kesabaran 
mencakup tiga hal. 


Pertama, Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, 
Kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan 
Ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah. 


Imam as-Sa'di rahimahullah berkata,“Allah memerintahkan kepada para 
hamba-Nya untuk meminta pertolongan dalam menyelesaikan segala 
urusan mereka dengan kesabaran dalam segala bentuknya. Yaitu (1) 
sabar dalam ketaatan kepada Allah hingga dia mampu menunaikannya, 


4 


www.dakwah.id 


(2) sabar dari kemaksiatan hingga dia menghindarinya, dan (3) sabar 
dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang menyakitkan agar dia tidak 
mengecamnya. 


Dengan kesabaran dan menahan diri terhadap segala yang diperintahkan 
oleh Allah untuk bersabar atasnya, adalah sebuah pertolongan yang besar 
dalam setiap perkara dari perkara-perkara yang ada. Dan barang siapa 
yang bersabar, niscaya Allah akan membuatnya menjadi sabar.” 


Kedua: Shalat 


Jamaah shalat Jumat rahimani warahimakumullah 


Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah melanjutkan, 
“Adapun shalat, maka akan menjadi penolong dalam setiap urusan dunia 
maupun agama sehingga disebutkan dalam sebuah hadits, sebagaimana 
yang terdapat dalam Tafsir Ibnu Katsir jilid 1 halaman 252, 


PLS IN ps3 Gal Aaja ISI lag al AA Jo AL Jain 06 
“Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam apabila mengalami sesuatu 
masalah serius, beliau segera melakukan shalat.” 


Imam as-Sa'di rahimahullah berkata,“Demikian juga shalat yang 
merupakan timbangan dari keimanan dan dapat mencegah dari perbuatan 
keji dan mungkar, dapat dijadikan penolong dalam segala perkara 
kehidupan: 


Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, “Sesungguhnya shalat 
adalah salah satu bentuk pertolongan terbesar untuk meneguhkan diri 
dalam segala urusan, sebagaimana Allah berfirman, al-Ouran Surat al- 
'Ankabut ayat 45, 


&N 


ENG Klg MESIN 55 AS Ball! SN EASN 3, SSI Ga II si Te Ji 
Gk La Ag A5 381 dal 
“Bacalah Kitab (al-Ouran) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) 
dan laksanakanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari 


www.dakwah.id 


(perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (shalat) 
itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui 
apa yang kamu kerjakan. 


Jamaah shalat Jumat rahimani warahimakunmullah 


Dalam kitab Syarh Riyadhush Shalihin diterangkan bahwa jika seorang 
hamba meminta pertolongan dengan melakukan shalat dalam 

setiap urusannya, maka Allah akan mudahkan baginya. Karena shalat 
merupakan penghubung antara hamba dengan Rabbnya. 


Berhentinya aktivitas hamba kemudian melaksanakan shalat, menjalin 
hubungan dengan Rabbnya, berdoa dan mendekatkan diri kepada 
Allah, dan disertai pula dengan amalan-amalan sunah yang dia 
lakukan saat shalat tersebut, maka ini semua merupakan sebab shalat 
yang dia lakukan menjadi pertolongan baginya. 


Jamaah shalat Jumat rahimani warahimakunmullah 


Dengan demikian, marilah kita jadikanlah sabar dengan semua 
macamnya dan shalat sebagai penolong untuk mengatasi semua 
masalah. Semoga apa pun yang kita hadapi saat ini, Allah subhanahu 
wata'ala berikan jalan keluarnya. Amin. 


Demikian materi khutbah Jumat tentang sabar dan shalat sebagai 
kunci hadapi ujian hidup, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita 
semua. 


Bose CAN Gea 2, 
BI A3 ya HI 


www.dakwah.id 

KHOTBAH KEDUA 
25 asah il Na Da ana IL cepddl g ah ab 
A33 lali tea GR Sal AI NY AI VON Ie, Oa 
SA al HA mbl HI SEL AI Ian Aang te 
Jia AN “aa Ipang ale Ig Lita seal 6 TN IE Saat KO All 
Boy KL Ina SI cal JI Jas gal Je Elo WS JT Jagat Ja 
IP Ter IU or JT Jas Ri IE SE US JI Saad Ja 
Kasi SJ LAN peta ASIN Saha Eisnbili mba Sada) sb Ad 
AAN La Sh : &3 
Se Ia GPS teng Iya JO Eni ES G3 


belokadaljatebana 3 UE Mal H3 


th 


- 0 


263 Hits C3 US Is BILA Gada Ulat 3 
SEN Aas SI Ab 333 SI Ia OX 

A81 3453 Setia AAN Isl epdadll, AYI tel adi 

SE Oa Ip SAE IAI AI ea El 533 JA Hal Ga Oh S3 UI al 

SEP P3 yA KE Ia Oo 33 IAI 


Dona HP Ulah EN Sea ga MS SN 


i 
Ul aset 


ga 


A53 BL Gak del JO asi al 
kr ae bad sel 


& 35 


FS & Egg jata Pe, AT M3 angs gn Ka da 


7 


